WikipediA 


Bahasa Tidong 


Bahasa Tidung/Tidong adalah sebuah bahasa yang 
dipertuturkan oleh Suku Tidung^ di wilayah Kabupaten 
Malinau bagian timur, Sembakung, Kabupaten Tana 
Tidung, Indonesia dan juga dituturkan di Sabah, 
Malaysia 

Dialek 


Bahasa Tidung no. 59 

Bahasa Tidung memiliki beberapa dialek. 

■ Nunukan 

■ Penchangan 

■ Sedalir (Salalir, Sadalir, Saralir, Selalir) 

■ Tidung 

■ Tarakan (Terakan) 

■ Sesayap 

■ Sebuku 


Bahasa Tidung dan bahasa Rejang 


Bahasa 

Indonesia 

Bahasa 

Tidung 

Dialek Rejang 
Lebong 

Dialek Rejang 
Curup 

Dialek Rejang 
Kepahiang 

perut 

tinay 

tenai 

tenei 

tenea 



Tidong 

Camucones, Tedong, Tidoeng, Tidung, 
Tiran, Tirones, Tiroon, Zedong 


ISO 639-1 
ISO 639-2 
ISO 639-3 


Dituturkan di 

Indonesia, Malaysia 

Wilayah 

Kalimantan Utara dan Sabah 

Penutur 

bahasa 

27.000 di Indonesia (SIL, 2007) 
dan 20.000 di Malaysia 
(2000) (tidak tercantum 
tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 


Melayu-Polinesia 

■ Borneo Utara 
■ Sarawakan Utara 
■ Dayik 
■ Murutik 
■ Tidong 
■ Tidong 

Kode bahasa 


tid 


Referensi 


1. A Joshua Project - Tidung Speaking Peoples (http://www.joshuaproject.net/languages.php7rol3 

=tid) 








































2. A Ethnologue - Tidong language (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=tid) 

3. A (Inggris) Frawley, William (2003). International encyclopedia of linguistics,. 1 (edisi ke-2). 
Oxford University Press, hlm. 181. ISBN 0195139771. ISBN 978-0-19-513977-8 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Tidong&oldid=14372762" 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 November 2018, pukul 01.59. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




